KEMIS 7 MEI 2602 — No. 8 Badan Pengarang: A. ASANO N. SHIMIZOE O. 
TOMIZAWA 


Anggauta Kehormatan: R. SOEKARDJO WIRJOPRANOTO Kantor: Molenvliet Oost 
No. 8 DJAKARTA 


Telefoon Wit. 3249/50 dan 3269,73 
Asia-Raya 


Pimpinan Redaksi: T. ICHIKI WINARNO Bagian Politiek dan Oemoem: Bagian 
Sosial dan Pemoeda: Mr. R. SAMSOEDIN Bagian Keboedajaan: SANOESI PANE 
Bagian Ekonomi: SETIJOSO 


TAHOEN KE | — PAGINA 1 Pimpinan Administrasi: T. KUROZAWA Pembantoe: A. 
S. ALATAS Telefoon Wit. 3250 Harga langganan 3 boelan f 4.50 Boleh bajar 
boelanan Harga advertensi 50 sen sebaris. Advertensi dengan perdjandjian 
dapat berdamai. ETJERAN SELEMBAR 10 SEN. 


Soemera Mitami 
Oleh: 
NOBOEO SHIMIZOE V (Habis). 


Adapoen di Eropah, Djerman dan Itali jang sedang berniat akan membentoek 
soesoenan baharoe di Eropah dengan teladan Nippon meninggalkan volkenbond 
seperti djoega Nippon. Serta Djerman dan Itali menjangkal segala negeri ketjil 
jang dinamai ,natie modern". jang dipetjah-belahkan mendjadi lingkoengan ketjil 
jang ta' dapat mengoeroes kema'moeran sendiri dan dipaksa membentoek 
„natie ketjil merdeka", dan diperas dengan peredaran-kapitalisme berdasar tipoe 
daja dari Inggeris dan Amerika. Mereka (Djerman dan Itali) bergiat oentoek 
membentoek lingkoengan jang loeas di Eropah jang dapat mengoeroes 
kema'moeran sendiri, seraja menerbitkan kembali ,,Mythe oetara". Djerman 
bermimpi akan ,,Rome imperial soetji" dahoeloe, sedang Itali bermimpi poela 

, Rome imperial", laloe bersama-sama moelai berdjoeang menghadapi demokrasi 
Inggeris dan Amerika, jang bertjitatjita hendak membentoek natie modern. 
Ketika inilah seloeroeh doenia moelai menempoeh masa akan memberhentikan 
tjara natie modern jang berdasar demokrasi dan jang didirikan dalam 
lingkoengan ketjil itoe. Sebagai gantinja hen 


dak dibentoek natie didalam lingkoengan jang loeas, jang dapat mengoeroes 
kema'moeran sendiri. djadi ta' dapat dipengaroehi oleh peredaran-kapitalisme. 
Demikianlah Djerman dan Itali sedang menoedjoe kearah jang terseboet diatas, 
seraja mendirikan kembali negeri jang berdasar atas: ,,satoe toedjoean 
pemoedjaan dan politiek" seperti didalam zaman dahoeloe. Sebaliknja Inggeris 
dan Amerika, berdaja oepaja mentjapai mimpi hendak mengoeasai doenia itoe, 
dengan mengasoet Tiongkok, soepaja Nippon menghabiskan bahan-bahannja 
dibenoea Asia. Oleh asoetan Inggeris dan Amerika itoe terbit poela incident 
Tiongkok. Sesoedah itoe disoesoennja soeatoe garis jang merantaikan Indo- 


China, Hindia-Belanda, Philipina dan Australia, jang diseboet garis A.B.C.D., 
oentoek mengoeroeng Nippon. Demikianlah pada achirnja, sesoenggoehnjalah 
rahmat Mikotonori, jang mema'loemkan perang menghadapi Amerika dan 
Inggeris pada tanggal 8 December tahoen j.l., oentoek mereboet kembali 
lingkoengan keboedajaan Soemera dahoeloe. Kami poetera Matahari poen 
bangkitlah dibawah bendera Hinimaroe, akan mendjadi tameng oentoek jang 
Maha Moelia, menoedjoe ketimoer dan barat, kearah selatan dan oetara, 
terkadang di tanah darat Asia oetara, dimana angin dingin mengemboes dengan 
hebat, terkadang menendang ombak dilaoetan selatan, karena dititah 
berdjoeang didalam ,,Soemera miikoesa" oentoek membangoen kan kembali 
lingkoegan Asia-Laoetan Tedoeh. Dengan berpegang kepada mimpi besar dan 
kasih-sajang raja, tidak gentar mengalami kesedihan dan moerka, maka njawa 
orang orang jang terpendam didalam riwajat dan traditie hingga pada masa ini, 
mendjadi hidoep kembali. Njawa bangsa Asia jang dianiaja, diperas dan 
diboenoeh oleh bangsa barat, sekaranglah hidoep kembali! Mereka sedang 
memanggil dan berseroe dari Amerika, India, dan Australia, memanggil 
Balatentara poetera Matahari. Koenfoetse, Boedha Gautama, atau Jezus Christus, 
maoepoen Moehammad s.a.w., semoeanja ini adalah pahlawan jang dengan ga 


gah mempertahankan keboedajaan lan kemoeliaan bangsa Asia. Masa inilah, 
semangat pahlawan Asia jang sengit benar itoe menangkis Eropah, haroes 
hidoep kembali didalam darah saudarasaudara. Malah saudara-saudara haroes 
ingat, bahwa darah beberapa pemimpin didalam zaman dewa, maoepoen 
didalam zaman kemoedian, memang mengalir didalam darah saudara-saudara. 
Didalam toeboeh orang-orang jang teroetama diantara saudarasaudara tertidoer 
darah orangorang Nippon zaman dahoeloe. Diantara bangsa Tionghoa sendiri 
djoega, didalam darah orang jang sebaikanja diantara mereka, tentoe djoega 
tertidoer darah orang Nippon. Dahoeloe orang Nippon biasa mempergoenakan 
soeatoe perahoe ketjil, ataupoen ,,Bahansen" menoedjoe kearah selatan, karena 
mengandoeng angan-angan hendak mengembalikan kebangoenan Nippon 
dahoeloe. Darah pahlawan Nippon itoe seharoesnja ada tertidoer didalam badan 
saudarasaudara! Dengarkanlah soeara orang Nippon didalam darah nenek- 
mojang saudara-saudara! Darah saudarasaudara sedang bergerak hasrat kepada 
negara ajah. Dahoeloe kala Asia bersatoe. Sekarang haroes kita kembali kepada 
kebangoenan Asia jang bersatoe itoe! Saudara-saudara! tanah air jang saudara- 
saudara sangat hasratkan itoe akan mengoendjoengi saudara-saudara! Lihatlah 
matahari itoe! Tengoklah pandji-pandji Matahari itoe! Saudara-saudara haroeslah 
insaf, soesoenan natie modern jang diboeat oleh tipoe daja Amerika dan Inggeris 
itoe penoeh dengan hal-hal jang bertentangan. Mari kita mendirikan kembali 
Asia bersatoe. Saudara-saudara haroes kembali mendjadi Soemera Mitami. Inilah 
aliran jang semestinja di dalam riwajat doenia. Demikianlah kalau Asia 
dibebaskan, baharoelah keboedajaan Eropah modern, jang terdiri atas tjara 
memeras Asia itoe, akan dapat dioebah, serta dapat poela mendirikan 
soesoenan doenia jang baharoe, membentoek tanah sorga oentoek bangsa- 
bangsa Asia, dan ketika itoelah baharoe dapat mendatangkan kesentausaan 
doenia seloeroehnja. Saudara-saudara haroeslah menoedjoe kearah 
„mengembalikan keboedajaan jang maha raja dahoeloe", dengan 


memoesatkannja kepada Nippon, sebagai bangsa menjembah matahari sebagai 
bangsa jang toeroet mengambil bagian dalam lingkoengan keboedajaan Asia- 
Laoetan Tedoeh jang berseri pada zaman dewa dahoeloe. Saudara-saudara, 
marilah berdjoeang bersama-sama dibawah pimpinan kami, sebagai Soemera 
Mitami, membebaskan diri dari pada pemerasan Eropah, serta mendirikan 
kembali lingkoengan Asia-Laoetan Tedoeh seperti sediakala. Saudara-saudara, 
jang memang satoe toeroenan Matahari dengan kami, baik bersama-sama 
dibawah pandji-pandji Matahari. seraja menengadah kepada Tenno Heika kita, 
berpegang kepada keinsjafan sebagai Soemera Mitami, bergerak dan berdjoeang 
didalam persatoean. Demikianlah baharoe dapat melintasi keboedajaan modern 
jang dipengaroehi oleh Amerika dan Inggeris. Inilah berarti mendirikan 
keboedajaan Asia baharoe jang tiada diperas oleh doenia Barat. Dan inilah 
pekerdjaan jang wadjib bagi saudara-saudara dan jang penting kedoedoekannja 
didalam riwajat doenia. Saudara-saudara bangsa aseli sekalian! berniatlah 
seketika ini djoega akan mendjadi Soemera Mitami, madjoe dengan giat oentoek 
membentoek doenia Soemera! 


Corregidor menjerah seloeroehnja 
Ra'jat Perantjis goesar karena Inggeris mendoedoeki Madagaskar 


VICHY AKAN AMBIL TINDAKAN Lissabon, 6 Mei. Departemen Perang di 
Washington mengatakan, bahwa balatentara Nippon sekarang sedang siboek 
mentjoba mendarat di Corregidor. —Serangan itoe dilakoekan tengah malam. 
Radio Tokio, 6 Mei. Dikabarkan lebih landjoet bahwa benteng-benteng dan 
tentara jang mempertahankan poelau Corregidor telah menjerah seloeroehnja, 
dengan tiada perdjandjian soeatoe apapoen pada tentara Nippon. * * * Tokyo, 5 
Mei. Kawat medan peperangan di Filippina kepada Agen pekabaran Nippon 
mengatakan, bahwa seloeroeh poelau Mindanao di Filippina telah dikoeasai 
Nippon. Pendaratan Inggeris di Madagaskar Lissabon, 4 Mei (Domei). Menoeroet 
berita dari Washington oleh Departement negeri disana telah dimakloemkan 
bahwa Roosevelt menerima kabar bahwa pasoekan Inggeris telah mendoedoeki 
poelau Madagaskar, djadjahan negeri Frans, jang terletak dilaoetan sebelah 
selatan Afrika. London, 5 Mei. Dengan berita ini Radio Djerman menjatakan 
reaksi Negeri-negeri As jang pertama setelah Madagaskar didoedoeki tentara 
Inggeris. — Maksoed jang dinamai ,akan menentang penjerangan dari pihak 
Nippon" dipandang sebagai alasan jang tak berarti. — Oleh sebab Inggeris hanja 
sedikit atau tidak mendapat Kemenangan maka ditjarinja djalan lain oentoek 
mengganti keroegian, jaitoe dengan mendoedoeki daerah-daerah netral dan 
daerah kepoenjaan teman doeloe. — Walaupoen Inggeris mengatakan, bahwa ia 
tidak bermaksoed hendak melenjapkan kekoeasaan Perantjis dari Madagaskar, 
akan tetapi tjontoh-tjontoh jang menjatakan kebalikannja telah lebih dari 
tjoekoep: seperti Syria, Irak, Iran dan IJsland. 


Londen, 5 Mei. Disini diterima kabar, bahwa pasoekan-pasoekan, jang mendarat 
di Madagaskar pagi ini, terdiri semata-mata dari serdadoe-serdadoe Inggeris. 
Diantaranja ta' ada serdadoe Amerika atau Perantjis Merdeka. Tentara Perantjis 
di Madagaskar Port-Louis (Mauritius) 4 Mei. Berita radio dari Madagaskar jang 


diterima di Port-Louis begini boenjinja: Pembesar-pembesar Vichy di Madagaskar 
telah memanggil opsir, onderopsir dan serdadoe serap masoek dienst. Orang- 
orang itoe akan mendapat latihan 6 boelan lamanja. Inilah pemanggilan pertama 
kepada tentara soepaja mengadakan persiapan. Dan karena sekarang Laval 
telah berkoeasa berita pemanggilan itoe membenarkan anggapan orang, bahwa 
Laval akan memperloeaskan persediaan pertahanan di poelau Madagaskar. 
Sebenarnja sebeloem berita pemanggilan itoe diterima, telah ada kabar jang 
mengatakan, bahwa 3 kapal Perantjis telah sampai dekat poelau Madagaskar. 


Tentang pendoedoekan Madagaskar Vichy, 5 Mei. Hari Minggoe Kantor 
Pekabaran Vichy telah menjiarkan pemberi tahoean dari Washington bahwa 
Madagaskar didoedoeki Inggeris. Kantor terseboet tiada memberi penerangan 
apa-apa. Paris, 5 Mei. Sekretaris Fernand de Brinon, Wakil Pemerintah Perantjis 
di daerah2 jang telah didoedoeki, sangat goesar waktoe membitjarakan 
pendoedoekan Madagaskar oleh Inggeris. Biarpoen telah diterima antjaman2 
dari pemantjar2 radio Inggeris dan Amerika diwaktoe jang paling achir ini, dan 
telah Brinon. dilakoekan tindakan oentoek menentang masaalah terseboet, 
berita Madagaskar didoedoeki mangatjaukan pikiran djoega. De Brinon 
beranggapan, bahwa Peme 


rintah Vichy tentoe 


akan mengambil tindakan nanti. Roepa tindakan itoe dan djoega tindakan militer 
jang boleh djadi akan diambil moengkin benar akan disiarkan dalam hari ini 
djoega. Inggeris tidak dapat mendarat di Perantjis Vichy, 5 Mei. Taklah ada 
goenanja ra'jat Perantjis berharap-harap, bahwa tentara Inggeris akan dapat 
mendarat di Perantjis, demikianlah oetjapan kalangan-kalangan Vichy jang 
berkoeasa kepada pers. Lebih baiklah ra'jat Perantjis tidak mempertjajai 
impiannja itoe. Karena soal-soal tentang bangsa dan negerinja hanja dapat 
diselesaikan dengan kemaoean jang keras dan pertjaja kepada diri sendiri. Lagi 
poela sebenarnja telah ternjata dari berita dan siaran radio Inggeris bahwa 
Inggeris hendak menjerahkan beban peperangan ini kepada teman-teman 
sekoetoenja atau djoega kepada negeri Roessia, sebagaimana telah 
diperlakoekannja terhadap negeri Perantjis dalam boelan Juni tahoen 1940 jang 
laloe. Dalam komentar tentang serangan Inggeris jang achir ini kepada ra'jat 
Perantjis kalangan Vichy jang berkoeasa itoe mengatakan, bahwa tak oesah lagi 
diharap-harap pertolongan Inggeris, jang hanja bermaksoed merampas 
djadjahan Perantjis membom pabrik-pabrik Perantjis dan pelaboehan-pelaboehan 
Peranjis. Dan semoeanja ini dianggap Inggeris sebagai kemenangan angkatan 
oedaranja, biarpoen mereka hanja 8 menit lamanja dioedara. 


As dan Vichy bertambah rapat Tokio, 5 Mei. Di iboe kota Nippon orang 
berpendapatan, bahwa pekerdjaan bersama antara negeri? As dengan Vichy 
tentoe akan bertambah rapat, karena Inggeris sekarang telah mendoedoeki 
Madagaskar. Telah njata bahwa perhoeboengan Pemerintah Vichy dengan negeri 
Sekoetoe akan bertambah genting. 


NIPPON Madjelis, ,Kebaktian Nasional" diboebarkan 


Tokio, 3 Mei (Domei). Sebab soedah selesai mendjalankan kewadjibannja setelah 
mentjapai hasil jang memoeaskan dalam oesaha pemilihan, maka madjelis 
oentoek pembaharoean politik „Kebaktian Nasional" pada hari Selasa 5 Mei 
poekoel 5 petang diadakan sidang penghabisan. Sesoedah itoe Madjelis itoe 
diboebarkan. Madjelis ini dikepalai oleh Djenderal Nobuyuki Abe dan jang 
didirikan oentoek mengemoekakan candidaat-candidaat Perwakilan Rakjat jang 
diperkenankan oleh Pemerintah. Sementara itoe dikabarkan bahwa Gaboengan 
Kebaktian Nasional dari Perwakilan Rakjat, jaitoe golongan jang tidak bersifat 
politik dan jang terbesar dalam Perwakilan Negeri, baroe-baroe ini telah ambil 
poetoesan djoega oentoek pemboebarannja, sebab maksoed pendiriannja jang 
teroetama djalankan politik dengan baik, soenggoeh soedah tertjapai dengan 
pemilihan Perwakilan Negeri jang sekarang, jang semata-mata sesoeai dengan 
angan-angannja. 


Oetoesan Thai akan kembali Tokio, 4 April (Domei) Letnan-Djenderal Phya Phalol 
Ponpayuhasena, kepala Oetoesan teristimewa Thai dan anggautaanggauta 
lainnja jang sekarang ada di Nippon, pada djam 9.30 telah mengoendjoengi 
Istana Tokio 


„Dai Nippon" dan ,Nippon" Nama negeri Matahari Terbit. Tokio, 5 Mei: Sekarang 
„Dai Nippon"lah nama opisil dari Keradjaan Nippon Raja, demikianlah makloemat 
djoeroebitjara pemerintah kepada pers loear negeri. Lebih landjoet 
diterangkannja kepada wakil-wakil pers itoe, bahwa perkataan ,,Dai Nippon" 
nama opisil sendiri dan ,,Nippon" nama sifat. 


oentoek mendaftarkan namanja dalam boekoe peringatan, oleh karena beliau 
akan berangkat dari Tokio. Beliau, berserta dengan pengiringnja telah 
mengadakan perkoendjoengan selamat-berpisah pada beberapa pembesar- 
pembesar, ialah: Perdana Menteri Tojo, Menteri Oeroesan Loear Negeri: Togo, 
Menteri Angkatan Laoet Sjimada. Kepala Staf Djenderal Soegijama. Kepala 
Djenderal Staf Angkatan Laoet Nagano dan dr. Yosjimitji Hara, presiden dari Privy 
Conceil. Pada masa itoe djoega Ahamrong Navasawat, wakil kepala Oetoesan 
Thai bersama dengan 


Kolonel Pratich Kitasanka dan tiga anggauta jang lain mengoendjoengi Gedoeng 
Perwakilan Negeri. 


BIRMA 


Gas Beratjoen Dipakai tentara Inggeris dan Chungking. Dari medan perang 
Birma, 4 April (Domei): Djoeroebitjara Angkatan Darat Nippon di Birma 
menerangkan kepada pers sebagai berikoet: „Tentara Chungking dan Inggeris di 
Birma sekarang memakai gas beratjoen dan djoega melakoekan dengan giat 
politiek tanah hangoes. 


Pada tanggal 12 April divisi ke20 dari Balatentara Chungking jang baroe 
dibentoek, telah menembaki tentara Nippon dengan granaat gas beratjoen di 
dekat Thagaja, 200 kilometer disebelah selatan Mandalay. Begitoe djoega pada 
tanggal 14 April tentara Inggeris dan India soedah menggoenakan banjak gas 


beratjoen dalam pertempoeran di Magire 200 km. dari Mandalay sebelah barat 
daja, akan tetapi karena tentara Nippon, diperlangkapkan oentoek menentang 
serangan gas beratjoen, maka serangan moesoeh ta' moengkin meroesak 
tentara Nippon sedikitpoen djoega. Sebaliknja tentara Nippon telah mengoesir 
pasoekan? moesoen jang melarikan diri dengan tidak beratoeran. Serangan gas 
beratjoen dilakoekan ta' lama sesoedahnja diadakan permoesjawaratan antara 
Chiang Kai Shek dengan Letnan-djenderal Joseph. panglima perang tinggi dari 
bala 


tentara Inggeris di Birma. Djadi serangan gas beratjoen ini telah 
diperbintjangkan lebih dahoeloe. Hal ini mesti „diperhatikan benarbenar oleh 
tentara Nippon". 


Prome didoedoeki tentara Nippon Tokio, 5 Mei. Berita penghabisan dari medan 
perang Birma mengatakan, bahwa disana moesoeh telah memakai gas 
beratjoen, jang didatangkan dari Amerika. — Seperti telah diberitakan terlebih 
dahoeloe, akibat serangan gas beratjoen itoe meroegikan besar dipihak 
moesoeh, karena angin telah berkisar dan menioep gas itoe kembali masoek 
garisan pertahanan moesoeh. Korresponden-korresponden Nippon sekarang 
memberi penerangan lebih landjoet tentang pertempoeran disekaliling Prome. 
Korresponden-korresponden terseboet membenarkan berita, jang mengatakan 
bahwa Prome telah didoedoeki tentara Nippon pada tanggal 2 April setelah 
mendapat perlawanan hebat dari pihak moesoeh. 


Makloemat No. 15 Boeat poelau Djawa dan 
Madoera tentang tarich dan nama Nippon ditetapkan seperti 


dibawah ini: Fatsal 1: Tarich jang haroes dipakai jalah tarich ,,KOKI". Maka 
menoeroet tarich ,,Koki" tahoen ini adalah tahoen 2602. Fatsal 2: Negeri 
Matahari Terbit haroes diseboet dengan nama „DAI NIPPON" atau „NIPPON". 
Dilarang keras memakai nama-nama jang berasal dari Loear Negeri atau dari 
behasa asing seperti nama ,,Djepoeng", ,Japan” dsb. PANGLIMA PERANG 
BALATENTARA DAI NIPPON DI DJAKARTA. 


29 April 2602. 


Alat perang moesoeh jang dimoesnahkan Tokio, 5 Mei. 


Tidak koerang dari 130 pesawat terbang moesoeh dimoesnahkan oleh Angkatan 
Oedara Nippon sedjak Rangoon djatoeh. Dalam boelan April, Angkatan Oedara 
Nippon telah memoesnahkan kira-kira 250 mobil, 270 mobil pengangkoet 
barang, 65 tank dan lebih dari 160 wagon kereta api di medan perang Birma. 
Lebih dari 100 tank, 20 tempat pertahanan bermeriam dan 6 kapal, jang dapat 
keroesakan hebat. 


PENDETA-PENDETA ASING DIMERDEKAKAN. Oleh tentara Nippon. Mandalay, 5 
Mei: Setelah Mandalay didoedoeki oleh tentara Nippon, 19 orang pendeta 


Katholik dan 29 orang non dimerdekakan. — Kini merka itoe diperlindoengi oleh 
tentara Nippon. — Diantaranja ada 4 orang Djerman, 15 orang Itali, 3 orang 
Spanjol, 1 orang Selowaki, 


16 orang Perantjis, 5 orang Inggeris, 2 orang Belgi dan 2 orang 
Belanda. 

INGGERIS 

Akibat penjerangan pada Exeter Berlijn, 5 Mei 


Markas besar tentara Djerman memberi keterangan lebih landjoet tentang 
penjerangan, pada kota Inggeris Exeter pada malam Senen: penjerangan 
dilakoekan 2 djam sesoedah tengah malam. Beriboe-riboe bom pemetjah dan 
bom pembakar didjatoehkan ditengahtengah kota. Boeat seloeroeh pantai barat 
daja Inggeris, Exeter itoe kota penting dan poesat perhoeboengan djalan. 
Diseloeroeh kota nampaklah kebakaran-kebakaran, teristimewa dibelakang 
koeboe-koeboe dibagian-bagian iama. Kebakaran-kebakaran itoe semakin lama 
semakin besar dan dapat dilihat dari djaoeh. Satoe djam lamanja pesawat- 
pesawat terbang 


bergelombang-gelombang menjerang kota itoe. 


Angkatan Oedara Inggeris Tidak sangoep mendjalankan pekerdjaannja. 
Stockholm, 5 Mei: Seorang opsir Amerika, jang baroe-baroe ini tiba di London 
dari Lissabon, memberi keterangan jang menggemparkan tentang Poetjoek 
Pimpinan Angkatan oedara Inggeris. Keterangan itoe mendjelaskan, bahwa 
Angkatan oedara Inggeris ta' sanggoep mendjalankan pekerdjaan jang diberikan 
kepadanja. Opsir Amerika itoe sangat ketjewa melihat keadaan Angkatan oedara 
Inggeris, dan berpendapatan, bahwa Inggeris terpaksa nanti mengoerangi 
serangannja kebenoea Eropa. Selandjoetnja ia menerangkan, bahwa penghasilan 
paberik-paberik mesin terbang Inggeris tidak menjenangkan, sehingga djoeroe- 
djoeroe terbang Angkatan oedara Inggeris menggantoengkan harapannja pada 
mesin-mesin Amerika. Soal jang soelit sekali boeat Angkatan oedara Inggeris, 
ialah mentjoekoepkan pagawainja. Kebanjakan djoeroe terbangnja orang 
Canada, Pool, Perantjis, Belgi dan Belanda. 


